MARCH 2021 (FINAL VOL. 


" 


TIPS AND TRICKS & 
CLOSURE ISS UE 


illustration by efortunecukkie 





A Beginning 
Timeline COPYRIGHTS: 
Tips and Tricks 


Hanabirra Ist Anniv 





Closure 


Halo :” 


Nggak menyangka Zine Kocchi Muite, Nabirra! bisa sampai 
volume ke-4, sekaligus berakhir di volume ini juga. Itu berarti 
sudah 9 bulan project ini terlaksana. Aku akui banyak 
perubahan yang terjadi selama proses pembuatannya, baik 
dari segi konten, desain, maupun /ayout, seperti halnya 
perubahan yang dialami oleh sang idola kesayangan kita 
semua, Nabila/Nabirra. 


Di volume terakhir ini, kami, Team Hanabirra, mengangkat 
tema besar Tips and Tricks dengan harapan dapat membantu 
Nabirra pada topik-topik tertentu dan menjadi bekal 
perjalanan hidup selanjutnya di luar sana. Kemudian, kami 
sekaligus sedikit merayakan Ist anniversary Hanabirra yang 
bertepatan dengan bulan Maret 2021, dengan memberikan ke- 
12 topik Tips and Tricks yang merepresentasikan 12 bulan 
kebersamaan kami dan special pages. Sebagai penutup, kami 
pun mempersembahkan beberapa halaman khusus untuk 
closure—baik closure project Zine maupun closure Nabirra 
sebagai idol alias kelulusannya dari JKT48. 


Terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati terdalam kami 
Ucapkan kepada seorang Nabila Gusmarlia Putri yang telah 
memberikan banyak inspirasi, semangat, dan perasaan pada 
kita semua selama satu tahun lebih ini. Semoga kamu tetap 
mekar di mana pun berada, ya. 


Kami, Team Hanabirra, pamit dengan penuh rasa bangga. 


#NabirraGaSaku 


Adisti 





a beginning: 





2019 


12/19 


Nabila secara resmi men- 
jadi anggota dari JKT48 
Acadeny Class B! 


Our story begins! :) 





01/24 


Nabila lulus Ujian 
Kenaikan Kelas 
Tahap 1 


01/25 


Nabila lulus Ujian 
Kenaikan Kelas 
Tahap 2 - resmi 
menjadi member 
JKT48 Academy 
Class Al! 


02/11 


Tweet & post per- 
tama Nabila di 
Twitter dan Insta- 
gram! 


02/22 


Shonichi sebagai 
backdancer di 


03/27 


Lahirnya #Seicchu! 
Clover memperk- 
enalkan dirinya 
dengan voiceover 


dari Nabila 
05/16 

Nabila memulai 
# JKT48Academy 
Belajar dengan 
tema menggam- 
bar animasi 


#NabirrAnimation 


05/17 


Post pertama 
Nabila di TikTok! 


06/22 
Ulang tahun ke-15 


#IheStar1 5Nabirra. 





setlist Pajama Otanjoubi ' ome- 
Drive detou! 
/y 
NY 7 4 
N| LAN 


1 


| —j RB 


20 
20 


07/09 

Trial Video Call dengan OFC 
JKT48 bersama teman -teman 
generasi 9 






08/O1 


Nabila pertama kali mem- 
bawakan lagu Oboete Kuda- 
sai di Show Team J bersama 
teman-teman generasi 9 


nabirra 
2? timeline 


08/23 


Video Call solo pertama 
Nabila! Dari bonus photobook 
“JKT48 Mask Collection” 


08/29 

Shonichi yang ditunggu - 
tunggu! Nabila tampil di setflist 
Pajama Drive by Academy 
Class A secara full 


09/22 


live Showroom 
Nabila! 


pertama 





09/17 
Nabila di feature di TVC 
Kontes Ilustrasi Anime by Indo- 
nesia Japan Online Festival 
2020 bersama Marsha & 
Christy 


09/28 
#AkademiBelajarJKT48 
comeback. Nabila belajar ko- 
reografi lagu-lagu AKB48 dan 
menerjemahkan lagu Rapso- 
di ke Bahasa Jepang 


1/05 


Genap 1 tahun sejak Nabila 
mengumpulkan formulir audisi 
JKT48 


12/14 


Penampilan pertama Kero! 
Nabila mem-post video & foto 
dengan hoodie kodok!! 


AN. Uz 


AA . 


SAN N 


A 
En Ne 
Ar 





TN 
NY 
OKI 
"NY 
3 
as 
1. N v 


FT 


2021 


01/11 


Monster-day yang ter- 
dahsyat: JKT48 mengu- 
mumkan restrukturisasi. 
Nabila diumumkan akan 
lulus dari JKT48 





01/14 


Pasukan kero berkumpul 
pertama kali di Showroom 
Nabila - semua penonton 
pakai avatar kodok! 


02/15 


Nabila tampil di Rumah 
Uma! 


tt 









“0217 


02/28 


Sesi Video Call Nabila sold 
out! Arigatou, minna-san! 


Upacara Kelulusan Khusus 
JKT48: Ihank You for the 
Memories. Nabila menjadi 
centerlagu RIVER 


03/11 


Senshuuraku Pajama Drive 
dan show terakhir Nabila 
sebagai member JKT48. 
Thank you, Nabila! We 
won 't forget you! 





60 


Nobody: 


Nabirra: Mulai workout karena cita-cita mempunyai badan seperti karakter Jojo. 


Wokeke, karena itu saya di sini ingin memberi tips and tricks untuk membantu Birra 
menggapai cita-citanya, tapi Jojo-nya JoJo yang berotot, ya! Oke, ini dia. 


TIPS 


Pertama, tentu saja jaga makan atau diet serta perbanyak 
nutrisi. Kedua, jangan bolos latihan! Nah, latihannya itu bisa 
dibagi, misanya seminggu 4 kali dengan di tiap harinya 
menggunakan menu latihan berbeda. Mari kita gunakan 
contoh latihan ala Jonathan Joestar yang di mana kita tau dia 
itu pemain rugby. Jadi, kita bisa mengikuti menu latihan ala 
pemain rugby juga. 


Menu Latihan A: 

e Warm up dengan jalan 800m dan jogging 800m: 

e Lalu, mulai workout dengan melakukan power clean, 
barbell, barbell sguats, leg press, Iying leg curl, dan cable 
crunches. 


Menu Latihan B: 

e Warm up dengan jalan 800m dan jogging 800m: 

e Lalu, workout: barble bench press, dumbbell incline bench 
press, pull up, T-bar Rows, standing barbell press neck, dan 
dips. 


Menu Latihan C: 

e Warm up dengan jalan 800m dan jogging 800m: 

e Lalu, workout: power cleans, dumbbell atau barbell shrugs, 
front sguat dengan barbell, hanging leg raises, dan 
bulgarian split sguats. 


Menu Latihan D: 

e Warm up dengan jalan 800m dan jogging 800m: 

e Lalu, workout: barbell bench press, barbell incline press, 
dumble flyes, pull up, dan dumbbell pullovers. 


Tambahan: 

Kalian bisa menambahkan lari sprints 20-30 menit atau 
berlatih parkour. Juga bisa menggunakan menu latihan ala 
atlet MMA. 

Tentu saja awalnya akan terasa berat, tapi bila kita terbiasa 
pasti akan terasa hasilnya. Tentu tubuh berotot seperti JoJo 
tidak muncul tiba-tiba, asalkan rajin berlatih pasti bisa. Kalian 
juga bisa membuat menu latihan sendiri sesuai kemampuan 
kalian. 


TIPS AND TRICKS 


bod 


biar bener 





y buildin 


adi karakter /oJo 





TRICKS 


Jika kalian masih kesulitan dengan menu latihan di samping, 
berikut adalah tricks mendapat tubuh seperti Jo/o: 
1.Gunakan menu latihan Saitama: push up 100x, sit up 100x, 
sguat 100x, lari 10m, serta setiap hari jangan pakai AC jangan 
pakai pendingin. 
2.Pergilah ke Mesir dan carilah seorang vampire kekar nan 
tampan yang akan memberimu kekuatan! 
3.Mendapatkan STAND dengan cara dipanah. 
4.Bila masih sulit, maka Anda harus mengganti tujuan bentuk 
tubuh menjadi seperti /osuke atau membeli otot imitasi agar 
bisa cosplay Jojo dengan otot besar. 
5, Pergi tidur dan memimpikan punya tubuh seperti Jojo! 


Itulah tips and tricks body building agar seperti 
karakter Jojo. Semoga membantu. :) 





by Diora 





4 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
/ 









erasa stres adalah bagian normal dari kehidupan kita. Kamu bisa stres dari pekerjaan, 
studi, Keluarga, hubungan, kehidupan sosial, dan banyak lagi, dan ini sangat normal. 


Berikut tips sederhana yang dapat membantu kamu menjalani kehidupan yang bebas 
stres: 





Makan dengan benar 


Makan makanan yang seimbang dan mengikuti diet yang sehat sangat membantu dalam mengatasi stres. Atur diet 
kamu dengan banyak sayuran dan buah-buahan. Konsumsi makanan seperti almond, pisang, dan susu dalam diet 
kamu. Coba hindari makanan ringan bergula dan tambahkan ikan dengan kadar asam lemak omega-3 yang tinggi ke 
dalam makanan kamu karena asam lemak omega-3 juga terbukti mengurangi gejala stres. 





Berolahraga secara teratur 

Saat stres, berolahraga. Berolahraga tidak selalu berarti hanya berkeringat di gym atau studio yoga. Bisa jadi berjalan 
kaki singkat di sekitar kantor atau bahkan di sekitar rumahmu di malam hari. Berolahraga melepaskan endorfin yang 
meningkatkan suasana hati yang membantu meningkatkan suasana hatimu. Olahraga kecil bahkan dalam situasi 
stres dapat membantu menurunkan tingkat stres secara drastis. Hanya 20 menit berjalan kaki atau yoga setiap hari 
membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana secara keseluruhan. Kamu juga dapat melatih 
pikiranmu melalui meditasi, yang membantu menjernihkan dan mengacaukan pikiran. 





Tidur cukup 
Tidur merupakan bagian integral dari kesehatan mental kita. Tidur kurang dari 7-8 jam adalah salah satu faktor kunci 
di balik stres. Ketika kita stres dan kita kurang tidur, itu hanya menambah situasi stres. 





Dengarkan musik 

Ketika kamu sangat stres, cobalah beristirahat dan mendengarkan musik yang menenangkan. Penelitian telah 
mendukung efek positif musik pada otak dan tubuh seperti menurunkan tekanan darah dan mengurangi kortisol, 
hormon yang terkait dengan stres. 





Kelola waktu dengan baik 


Beberapa faktor penyebab stres terbesar berada di belakang jadwal atau memiliki lebih banyak komitmen daripada 
yang bisa kamu tangani. Jadi, poin penting di sini adalah bekerja hanya pada tugas-tugas yang penting dan 
membuang sisanya atau mendelegasikannya kepada seseorang. Juga, pertahankan waktu yang dijadwalkan untuk 
masing-masing tugas. Penting juga untuk memasukkan waktu rekreasi ke dalam jadwalmu. 





Minum teh 

Saat stres, buatkan secangkir teh hijau untuk diri sendiri. Minum teh hijau ketika kamu sedang stres dapat 
membantu menghilangkan stres. Teh hijau mengandung antioksidan yang membantu menenangkan sistem saraf. 
Plus, itu juga mengandung jumlah kafein yang lebih sedikit daripada teh biasa dan kopi. Kamu juga dapat mencoba 
teh chamomile, yang membantu meningkatkan tidur. 





Cari bantuan 

Mengatasi masalah sendirian bisa membuatnya semakin stres. Kalau memiliki masalah dalam menangani beberapa 
masalah, maka alih-alih menekankannya sendirian, lebih baik untuk mencari bantuan dari seseorang yang dapat 
membantu. 


SXDIAL INV Sdil 





snjiL Ag 


TIPS AND TRICKS 


memulai obrolan: 


Halooo, Adekku Nabirra! «3 

Kali ini kita masuk ke Tips and Tricks gimana cara 
memulai obrolan dengan orang lain. Sebagai seorang 
introvert, barangkali kamu kesulitan memulai obrolan 
dengan orang lain. FYI, dulu aku juga introvert, tapi 
sekarang berubah menjadi ambivert (yang cenderung 
lebih ke extrovert, ehe). Sebenarnya seorang introvert 
bisa jago bersosialisasi dan berkomunikasi juga, Iho! 
Jadi, jangan khawatir. Mumpung masih banyak hal 
yang bisa dieksplor dalam dirimu, mungkin kamu bisa 
mengikuti tips dan tricks-nya berikut ini. 





by Adisti 








1. Bangun mood 

Langkah pertama ini memang penting banget bagi orang introvert. 
Biasanya kalau mood, baru mau bersosialisasi. Coba, deh, kamu 
bangun mood itu dahulu dengan melakukan hal-hal yang kamu 
senangi: baca manga, main mobage, nonton anime, dengerin lagu- 
lagu favorit, dll. 


2. Coba energy saving mode 

Setelah mood, hal penting lainnya tentu saja energi. Kalau mood 
tapi energinya nggak ada, tetap saja mager, 'kan? Bahkan bisa 
sebaliknya. Nah, kalau misalnya kamu bakal bertemu orang 
banyak, mulai dari bangun pagi hari coba kamu simpan energi 
yang banyak juga dengan minimalisasi aktivitas. Terus, kalau udah 
mulai percakapan nantinya, supaya obrolan bisa lumayan panjang, 
keluarkan energimu sedikit-sedikit. 


3. Jadi pendengar yang baik 

Sebetulnya kamu udah punya potensi dalam sosialisasi dan 
komunikasi, Iho, Dek! Karena menurutku, kamu termasuk 
pendengar dan observer yang baik. Pertama-tama, kamu bisa mulai 
dari menganalisis seseorang atau situasi sekitar seperti biasanya, 
kemudian membuatnya menjadi suatu bahan obrolan baru. 
Kuncinya adalah jangan takut! Jangan takut salah dalam memulai 
dan melanjutkan obrolan. Kalau takut terus, nanti malah nggak 
mulai-mulai atau stuck... Ku pernah dengar pepatah yang bilang 
gini, “banyak-banyak lah salah supaya banyak belajar jadi benar”. 


4. JB-JB itu baik 

JB-JB (bukan Justin Bieber) alias nimbrung obrolan orang lain itu 
sungguh baik. Memang butuh usaha lebih besar, sih, tapi bisa jadi 
langkah awal untuk keluar dari zona nyaman dan sangat efektif. 
Efektif karena kamu langsung punya teman baru atau jadi up-to- 
date obrolan orang-orang di sekitar. Kamu juga jadi bisa belajar 
personalitas orang lain lebih cepat sehingga dapat “chemistry” 
dengan cepat juga. Kali pertama bisa jadi kamu awkward, tapi 
tenang saja, lama-lama dijamin kamu bakal terbiasa dan rasanya 
aneh kalau nggak melakukannya. Oh ya, JB-JB nggak bikin kamu 
sok akrab dalam artian negatif, kok! 


5. Nggak harus selalu kasih respons 

Yup, sebenarnya kamu nggak perlu merespons tiap kalimat atau 
obrolan. Kamu mengangguk-angguk dan bilang, “ooh, gitu” saja 
sudah cukup. Jadi, di samping kamu nggak pusing mikir harus 
jawab apa, kamu tetap bisa menjaga obrolan. Terkadang orang 
extrovert pun hanya ingin didengarkan, jadi jangan merasa 
bersalah juga karena nggak merespons banyak. :) 


Sekian tips and tricks dariku untukmu, Dek. Mudah- 
mudahan cocok dan betulan bermanfaat, aamiin. 
Pelan-pelan saja mengaplikasikannya. Kalau ada yang 
bisa kamu kembangin lagi lebih bagus lagi. Semangat 
terus, yaaa! «3 








Mencari target yang 
sesuai di hati. 


Kenapa harus yang sesuai di hati? 
Agar dalam menyayangi, kita bisa 
dengan sepenuh hati aja. Beware, 
poin nomor 1 ini dapat membuat 
Anda sakit hati yang teramat parah 
saat banyak dari kesayangan kalian 
hilang. 


Lakukan pendekatan ke 
target. 


Nah, ini bagian yang agak tricky. 
Setelah melakukan riset, kita perlu 
melakukan — pendekatan. — Untuk 
pendekatan, kita harus 
melakukannya dengan cara halus. 
Jangan bar-bar. Kalau diriku, sih, 
biasanya untuk ngedeketin dedek- 
dedek instansi 48 ini, caranya dengan 
nge-reply dulu tweets-nya. Kalau ada 
event HS dan VC, baru kenalan deh 
dan sering mention Twitter atau kirim 
DM. 


21 EP: E-:E:E RE EL EM LI 






Menjadi buaya memang gampang-gampang susah, apalagi tanpa strategi yang 
mumpuni. Nah, berikut cara menjadi buaya with cool style: 


Lakukan riset yang 
mendalam terhadap 
target. 


Bagian ini merupakan bagian yang 
teramat krusial. Hal ini dikarenakan, 
dengan melakukan riset terhadap 
target, kita bisa — menemukan 
kesamaan hobi, tanggal lahir, atau 
apa pun yang bisa membuat kita 
punya bahan obrolan. Jadi, kita bisa 
lebih dekat dengan target kita. 


Lakukan secara 
konsisten. 


Yang terakhir ini, nih, yang biasanya 
orang-orang banyak yang tidak 
melakukan. Untuk menjadi buaya, ya 
kita harus melakukannya dengan 
konsisten agar image buaya kita 
semakin melekat ke audience kita, 
atau setidaknya orang-orang yang 
kita kenal. Kalau sudah seperti ini, 
selamat kamu berhasil jadi buaya! 







TIPS AND TRICKS by Alief 


menjadi buaya: 








- nu 





by Farhan 


SMA 


TIPS AND TRICKS 





1) Lakukan riset terlebih dahulu 


Seperti di game, sebelum melawan boss, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu agar boss yang 
kita lawan dapat dikalahkan lebih mudah. Dengan riset, entah kamu nanti masuknya ke SMA favorit 
ataupun cuma masuk dari zonasi, paling gak kamu bakal dapet gambaran gimana sekolahnya nanti. 
Terus, kalo beruntung bisa dapet tes macam apa buat ujian masuknya (sebagian sekolah masih 
ngadain tes akademik buat masuknya, sebagian yang lain cuma semacam tes IO gitu). Terus... 


2) Jangan kerja keras, tapi kerja dengan efisien 

Udah jadi rahasia umum kalau sekolah punya “Tier'-nya sendiri biarpun dari pemerintah udah nyoba 
buat nyeimbangin semua sekolah (oke, yang ini cuma berlaku buat sekolah negeri). Daripada nuntut 
biar semua SMA bakal sama tingkatannya, gimana kalo ini dijadiin buat panduan buat usaha yang 
nanti kamu keluarin? Pikirin beberapa poin kayak gini (contoh doang ini, ya, sksks): 


e# Kalo belajar setengah mati, setara gak sama apa yang bakal aku dapetin dari sekolah itu kalo nilai 
masuknya tinggi alias worth it atau engga? 

e Kalo nilai aku ketinggian, bisa cocok sama perkembangan belajar-mengajar di kelas gak? (in case di 

beberapa SMA masih ada yang nerapin yang namanya so-called “Kelas Unggulan”) 

e# Kalo misalnya masuknya pakai nilai yang b aja, nanti waktu luangnya dipakai buat kegiatan yang 

gimana? Dipakai buat ekskul? Buat nyiapin nilai lagi ke kuliah? Atau gimana? 

Dan lain-lain (pikirin sendiri, hshshsh). 


3) Bidik target yang jelas 

Mulai dari sini, kamu gak bisa mengikuti arus temen doang. Semua orang punya preferensinya masing- 
masing dan preferensi orang gak pasti sama dengan preferensi kamu. Mulai dari sini, kamu harus bisa 
bikin pilihan yang cocok sama diri sendiri karena mulai di titik ini bakal nentuin gimana hidup kamu 
nanti kedepannya. Misalnya, buat pilih jurusan (IPA, IPS atau Bahasa) atau buat mapel lintas minat 
(mapel yang pengin kamu pelajarin selain yang ada di jurusan yang bakal kamu pilih). 


jian 





4) Tawakkal 

Setelah usaha, cuma ini yang bisa kamu lakuin. Tawakkal disini bukan berarti pasrah yeu (5 Al). 
Tawakkal doang gak ada usaha cuma bakal jadi mimpi doang. Tapi, usaha doang gak nyerahin 
semuanya ke Tuhan bakal bikin kamu nantinya depresi karena kemauan kamu sama kehendak Tuhan 
beda. 


Sekian Tips and Tricks kali ini. Hope it's useful for you- 


kan u 










AN 


KA 










Fa tu 





Matsubara Kanon 


Prlthn, F6 3! 






mempersiap 


TIPS AND TRICKS by Sarah 


menjadi anak SMA: 


Serius dalam memilih jurusan (IPA/IPS/Bahasa) dan sesuai sama jurusan 
kuliah yang nanti akan diambil. 





Di tahun-tahun awal, ikut organisasi. Karena selain bisa nambah temen 
kedepannya, juga nambah pengalaman yang nggak akan terlupakan. 


Jangan malu. Orang-orang nyinyir pasti ada, tapi menurutku, SMA adalah 
masa ketika kita menemukan jati diri buat kedepannya. Terus, kalau buat 
malu juga gak ada yang inget. 


Ikuti ekstrakurikuler dari sekolah. Kalau bisa, sesuatu yang ingin kamu 
tekuni banget atau hal baru yang ingin kamu coba. 











Jangan nyepelein nilai kalau ingin masuk kuliah (apalagi PTN). Dari awal 
kalo gak belajar serius dan mendalami materi, bisa-bisa nyesel 
nantinya... 


Temui tipe belajar sendiri yang nyaman (merangkum, mencatat ulang, : 
digambar, dll). 


Temenan sama semua orang! Tapi, di filter-filter juga yang mana yang 
cocok sama kamu... Soalnya orang nggak ada yang tau :( 


Tetap semangat, ya, dan 
jaga kesehata”selama SMA! 










& 
ban 


OMA AA 
3025 


5 






0.0 ML. V1 





Ketika kita suka dengan sesuatu seperti idol JKT48 atau HKT48, anime, dan hobi 
jejepangan lainnya, pasti dari mereka mengeluarkan GOODS atau yang bisa kita sebut 
dengan official merchandise yang dikeluarkan oleh management, seperti photopack, 
majalah, lightstick, nesoberi (boneka kecil), action figure, dan lain-lain. Dengan harga yang 
bisa dibilang tidak murah, maka dari itu harus dirawat biar barang-barang hobi kita 
menjadi tahan lama. Nah, berikut cara merawatnya! 





dengan plastik agar lebih tahan 
lama dan tidak mudah tergores. 


Merawat Photopack 
1. Dari hal yang sangat sederhana, 
simpan photopack di tempat yang 
tidak langsung terkena sinar 
Ni matahari. 
TI 2. Jangan sampai terlipat. 
Ie 3. Photopack-nya bisa dibungkus 
“3 aa 
3 ti 9 


(Merawat T-shirt official 
1. Simpan dengan rapi di lemari baju. 
» 2: Hindari mencuci dengan mesin 





“3g 1 Cuci. 
IYA iNE 3. Hati-hati pada saat menyetrikanya! 


Merawat nesoberi 

1. Simpan di tempat yang tidak 
lembab. 

2. Jika kotor, bersihkan dengan tisu 
basah. 

3. Bisa dicuci, tapi jangan dicampur 
dengan pakaian. 

4. Jauhkan dari cipratan minyak. 














Merawat CD/DVD 


1. Pastikan disimpan di dalam kotak 
DVD-nya lalu simpan di dalam 
lemari atau rak khusus menyimpan 
DVD. 

2. Sering-sering untuk membersihkan 
bagian belakang CD-nya sebelum 
dan sesudah menggunakannya. 

3. Jangan ' memegang bagian 
belakang CD-nya, ya. 


Merawat action figure 

1. Rutinlah membersihkan action 
figure-nya. 

2. Jangan sampai 
matahari langsung. 

3. Jangan terlalu sering memegang 
action figure. 

4. Bersihkan dengan alkohol. 

5. Jangan disimpan pada tempat 
lembab. 

6. Jauhkan dari zat-zat berbahaya, 
misalnya minyak. 

7. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 


terkena sinar 


Merawat komik/manga 

1. Jangan baca sambil makan! 

2. Jauhkan dari air atau tempat yang 
lembab. 

3 Hindari melipat, 
pembatas buku. 

4. Setelah dibaca, disimpan dengan 
baik. 

5, Disampul dengan plastik, agar bisa 
tahan lama. 


gunakan 





IpUDYDADW JPMDIDU 


Ibu es 


lop 


| 
e 


SMDIAL GNV Sdil 


4 Ag 


ZIAD 


Lakukan kegiatan yang disuka 





Cari kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran. Contoh: belajar--kalo 
kamu suka belajar itu juga, hshs :) 

Tapi, kalo belajar malah tambah sedih, tinggalkan dulu belajarnya. 
It's okay. 


Berbincang dengan orang terdekat 





Tips paling ampuh, nih. Coba bertemu seseorang yang enak diajak 
ngobrol, bisa sosok keluarga, teman dekat, ataupun teman 
khayalan kalo punya, hshsh. 


Beribadah 


Anda religius ataupun tidak, beribadah bisa menjadi solusi akan 
kesedihan Anda, bahkan mengurangi kesedihan secara ampuh. 


Tertawa 


Di lagu Shiroi Shirt - JKT48, ada penggalan lirik “daripada menangisi 
kesialan, ayo tertawa”. Yuk, tertawa daripada nangis, tapi 
ketawanya dikontrol yah, nanti disangka agak gila, hshshs. 


Menangis 





Menangis itu adalah cara terakhir, kalo bisa dibilang. Hal ini karena 
Maha Guru Tuan Ratu Ketua Kero, yaitu Nabila Gusmarlia-dono, 
melarang kita untuk bersedih. Tapi, kalo untuk tanggal 11 Maret 
2021, mohon maaf yah, Nyab, aku mau nangis untuk hari itu saja :) 





TIPS AND TRICKS by Raihan 


agar tidak sedih: 


NE 


Ty. v Ib “ 


Dari berbagai macam makanan enak dan menggiurkan di dunia ini, 
sepertinya ada satu kudapan yang sangat spesial di hati seorang Nabila 
Gusmarlia: mayones! Iya, saus creamy yang rasanya gurih dan sedikit 
asam ini sangat digemari oleh oshimen kita tersayang. Buktinya, di media 
sosialnya, Nabila banyak posting seperti ini: 


D Shinta Devi @ @D ShintaJKT48 - A 
BP Aku lagi pengen ngemil ulen guys huhu 
@ Nabila Gusmarlia o -— Kalo kmu lagi pengen apa? 


ada lomba makan mayones ga? @ Nabila Gusmarlia @ 


mayones 





Tapi, Nabila nggak salah juga, sih! Mayones itu emang enak banget dan 
rasa uniknya cocok juga dengan karakter Nabila yang nggak kalah unik 
#eh. Karena itu, di kesempatan ini kami mau bantu Nabila dan kalian 
supaya bisa menikmati mayones dengan lebih mantap! 

So, check out Tips and Tricks makan mayones di bawah ini. 


CARA MAKAN MAYONES #1: DICOCOL 


Hmm, ini sepertinya cara paling awam untuk makan mayones, ya? Memang kiprahnya saos seperti 
mayones itu paling cocok dicocol makanan lainnya, terutama gorengan-gorengan asin. Aku sendiri 
suka pairing yang klasik: takoyaki & mayones! Duh, ngebayangin takoyaki bulet panas berasap, 
dengan isian cumi dan keju, dicocol dengan mayones yang banyak... udah bisa bikin ngiler sendiri! 


Tapi, selain takoyaki, sebenarnya daftar makanan yang pantas dicocol dengan mayones itu hampir 
nggak ada batasnya. Dari mulai ayam goreng karaage, ebi furai, chicken nugget, telur, sampai jadi 
topping saus untuk sandwich pun enak-enak aja. Bahkan, kalau lagi tanggal tua, ada juga kok yang 
makan nasif!!!) polos dengan mayones. Begitulah kekuatan dari saus gurih ini--benar-benar 
unstoppable! 


CARA MAKAN MAYONES #2: DIMASUKKAN DALAM RESEP 


Jangan bilang siapa-siapa ya, tapi secret ingredient dari kue coklat legendarisku itu... mayones. Iya, 
kamu nggak salah baca, kok! Aku selalu pakai sekitar 50gr mayones ke adonan kue coklat yang 
kubikin. Ternyata, mayones bisa bikin kue coklat lebih creamy dan airy, terus juga menyeimbangi 
rasa manis kuenya. Eits, tenang aja, rasa mayonesnya sama sekali nggak akan terasa kok di kue yang 
sudah jadi! 


Nggak cuma kue coklat aja yang menggunakan mayones sebagai salah satu bahan di resepnya, loh. 
Beberapa resep makanan seperti mashed potatoes, saus salad, dan bahkan muffin pisang pun bisa 
berterima kasih kepada mayones karena memberikan mereka tekstur yang lebih creamy dan kaya 
akan rasa! 


CARA MAKAN MAYONES #3: DIGADO 


Nah, cara terakhir ini... sepertinya sudah dilakukan oleh Nabila, deh, hehehe. Yap, benar sekali! 
Selain dijadikan salah satu bahan makanan atau cocolan, cara yang paling simpel untuk 
mengkonsumsi mayones, ya tentu saja dimakan dengan sendirinya! Walaupun agak jarang 
dilakukan (habisnya, mayones termasuk jenis saus, bukan makanan yang awam dimakan sendiri), 
tapi kalau memang suka atau kepepet, menggado mayones bisa jadi pilihan. 


Aku sendiri merasa kalau menggado mayones itu sepertinya lebih mengenyangkan daripada 
menggado saus tomat atau saus sambal... Mungkin karena tekstur mayones yang lebih “berat” dan 
creamy dari saus-saus yang lain, jadi walaupun digado, terkesan seperti makan makanan yang 
sebetulnya. Yah, walaupun banyak teman-temanku yang mengernyitkan dahi atas kelakuanku ini 
sih, hehehe. 


Begitulah Tips and Tricks untuk menikmati mayones! Sekarang kalian jadi 
ingin beli satu toples mayones ngga? Selamat mencoba! 


1 
e 


3 
Oo 
-N 
Oo 
— 
3 
Oo 
« 
Oo 
— 
D 
w 





SXDIAL INV Sdil 


S- 
— 
Aa 
Fa 
AD 
w 
DI 
D 


TIPS AND TRICKS 


gacha hoki: 


by Mandala 





| With Saher Poster & Figurine 


Kiri: ilustrasi ritual gacha game LoveLive: School Idol Festival (sumber: Google) 
Kanan: contoh bentuk ritual gacha oleh seorang pemain mobage (sumber: RandyAlter @ YouTube) 


Pernah main mobile game yang saat ini booming 
di kalangan hobbyist Jepangan? Pernah denger 
kata seperti “gacha ampas" di social media? 
Pernah melihat para pemain mobile game yang 
sampai melakukan ritual? Jika iya, maka kamu 
pasti tahu apa itu 'gacha'. Tapi, untuk yang tidak, 
akan saya jelaskan apa itu gacha dan bagaimana 
biar hoki pas nge-gacha. 


Gacha sendiri adalah fitur di game-game mobile 
dari Asia Timur (kebanyakan Jepang dan China) 
yang mana fiturnya men-scout (atau merekrut, 
istilahnya) kartu character yang bisa dipakai 
untuk deck list. Deck list ini akan dipakai untuk 
level selanjutnya. Ada tingkat kelangkaan, 
dimulai dari Normal, Rare, Super Rare, Double 
Super Rare, Ultimate Rare (kebanyakan terbatas di 
Double Super Rare alias SSR). Lalu, ada juga yang 
menggunakan jumlah bintang untuk 
menentukan langkanya sebuah kartu, mulai dari 
Bintang 1 hingga Bintang 4 (bahkan ada yang 
menyentuh Bintang 5 hingga 6). Namun, untuk 
dapetin kartu impian dengan tingkat kelangkaan 
atau rarity tinggi, kita harus mendapatkannya 
dengan tingkat gacha rate yang rendah (dari 
mulai di bawah 04 hingga 64) dan tak jarang 
kebanyakan orang sampai mengeluarkan 
sejumlah uang hanya untuk mendapatkan 
karakter pilihan. 


Lalu, bagaimana caranya biar gacha kita bagus 
dan 'wangi'? Ada kok caranya. 


Ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil 
gacha yang bagus, anti garam, dan dijamin 


wangi: 


1 
2 
3 
/ 








Menabunglah jewel atau gems item (atau yang sejenis) untuk 
ber-gacha. Kumpulkan sampai bisa spark atau pity pull. Spark 
atau Pity Pull adalah fitur gacha di mana untuk beberapa jumlah 
gacha diatur oleh game, dapat jaminan kartu SSR, atau 
setidaknya scout SSR dengan jumlah batu gacha yang 
terkumpul dari gacha atau jumlah gacha yang diambil. 


Nge-gacha lah di saat gacha rate naik. Gacha FES selalu ada di 
beberapa hari tertentu tiap bulannya. Gacha rate di hari-hari 
tersebut akan naik 2x hingga 4x lipat. 


Desire sensor itu nyata. Pas kamu kepengin sesuatu, RNG pasti 
aja memutarbalikkan hasilnya sampai hasilnya jelek. Jadi, jangan 
menaruh harapan apa pun. 


Dan, yang terpenting adalah, "tetap terima hasil, walaupun 
hasilnya jelek", karena gak semua hasil jelek itu gak guna. Bisa 
saja dari kartu itu bisa dapat jewel/gems/gacha item yang hilang 
pas gacha. 


Sekian tips and tricks singkat dari gue. Semoga 
bisa berguna buat reader yang mau mencoba 
peruntungan di gacha game. 


by Katasha 


TIPS AND TRICKS 





e 
I 


selfie lucu 





Selfie atau foto diri sendiri memang sudah menjadi 
keseharian banyak remaja dan anak-anak muda 
sekarang, apalagi di kalangan kaum hawa. Tapi, untuk 
seorang idol atau public figure, mengambil dan 
mengunggah selfies menjadi seperti makan nasi: 
aktivitas yang wajib dilakukan hampir setiap hari! 


Nabila sendiri, sebagai member idol group JKT48, juga 
telah memberi kita banyak foto yang gemas dan lucu 
banget--sampai setiap ada foto baru, aku bertutur 
tulus, “alhamdulillah... Oshimen kita tersayang 
memang sudah begitu kawaii dari sananya, sampai 
style "blur" khas Birra pun bisa menghentakkan hati 
sejuta umat. Walaupun begitu, kulihat masih ada 
banyak trik selfie yang bisa dieksplor oleh Nabila 
supaya foto yang diunggah bisa lebih chouzetsu kawaii 
lagi! 


Karena itu, aku mengkompilasi beberapa tips and 
tricks pilihan tentang mengambil se/fie yang lucu! Psst, 
kamu bisa mencoba tips and tricks di bawah ini sendiri 
juga, Iho! 


1. POSE 


Biasanya pose atau gaya yang awam dipakai adalah pose peace (satu tangan diangkat dengan dua jari, melambangkan 
damai) atau pose ala Korea (jari telunjuk dan jempol ditempelkan agar membentuk hati kecil). Kedua pose klasik ini umum 
dipasangkan dengan senyum manis atau lebar, apalagi untuk seorang idol. 


HOW TO LEVEL UP!!! 

Pose-pose out of the box lain juga bisa dicoba agar audiens tertarik dengan kreativitas selfie-mu! Contohnya, pose ikan 
kembung, di mana kamu mencondongkan bibir seperti mau mencium kamera, lalu tekan kedua pipimu dengan jari 
telunjuk dan jempol dari satu tangan. 

Atau bisa juga bereksperimen dengan vibe galak, dengan melirik sinis ke samping tanpa melihat ke kamera. Dijamin, orang- 
orang yang melihat se/fie-mu akan menjadi lebih penasaran! 


2. ANGLE 


Untuk angle atau sudut pandang selfie, umumnya yang dipakai orang-orang adalah kamera menghadap ke depan langsung. 
Pada awal tahun 2000-an, tren yang dipakai waktu itu cenderung mengarah ke sudut pandang dari atas, tapi sekarang 
sudah jarang ada selfie yang menggunakan angle ini. 


HOW TO LEVEL UP!!! 

Disadur dari artikel Wired, ternyata peneliti menemukan bahwa ada sudut pandang yang optimal untuk mengambil seifie! 
Beberapa di antaranya adalah untuk menekankan fitur-fitur wajahmu yang paling menarik, seperti mendekati kamera ke 
wajah untuk menonjolkan mata yang besar atau hidung yang bagus. 

Artikel tersebut juga menganjurkan untuk mencari sisi idealmu dan menoleh sedikit ke kanan atau ke kiri (tergantung sisi 
mana yang paling bagus) untuk lebih menyoroti profile kamu yang lebih cantik. Yah, walaupun menurutku segala sisi Nabila 
itu sisi paling bagusnya dedek, sih! 


3. AKSESORIS 


Untuk trik yang ini, sebenarnya Nabila sendiri juga sering mengambil selfie dengan prop atau barang, Iho! Walaupun 
sebenarnya bukan aksesoris, tapi nggak jarang untuk Nabila untuk mengunggah foto selfie dengan barang-barang Jepang 
kesayangannya, seperti boneka Ruby dari LoveLive series atau bahkan meng-cosplay berbagai karakter anime. Selfie wibu 
Nabila memang yang terbaik! 


HOW TO LEVEL UP!! 

Selain mengambil selfie dengan barang kesayangan, masih banyak aksesoris atau prop yang bisa dipakai saat berfoto ria, 
Iho. Salah satu kesukaanku, saat idols mengunggah selfie dengan kacamata atau megane, hehe. Selain itu, memakai bando 
nekomimi (seperti nekomimi yang Nabila pakai di video perkenalannya) atau berpose sambil seperti sedang 
mengaplikasikan lipstik dan make-up lainnya juga bisa jadi ide baru untuk mengambil selfie. The possibilities are endless! 


Nah, begitulah tips and tricks dari aku untuk mengambil selfie yang lebih lucu lagi. Duh, jadi ingin 
lihat foto Nabila selfie dengan trik-trik di atas, deh! 


menjadi diri sendiri: 


Ti 





| 




















PEOPLE BEHIND THE SOCIAL MEDIA 





illustration by epenguinwota 


ag» “—“ vemeeowW 





SIN IPMOLUNI 
OUR SECRET 


ONA FEAT. 
@ KO -1 5. 





01: Halo, perkenalan sedikit dong, kamu siapa? 

02: Jadi, udah berapa lama kamu jadi admin Team Hanabirra? Tugasnya ngapain 
aja kalau boleh tahu? 

03: Ada pengalaman seru nggak ketika kamu sedang bertugas jadi admin? 

04: Apa aja sih sukanya atau senangnya selama jadi admin? 

05: Sekarang sisi satunya nih, apa aja kira-kira dukanya atau sedihnya selama jadi 
admin? 

06: Kamu punya harapan nggak buat Hanabirra yang akan anniv satu tahun? 

07: Kalau untuk Nabirra, punya pesan-pesan spesial atau khusus nggak? 


ini Clover, Original Character 
Nabirra yang pertama 









A1: Hai, aku Admin W. Kalau liat tweet akun Hanabirra pakai gif anime atau meme kemungkinan besar 
itu saya. 

A2 : Lupa berapa lama pegang akun Hanabirra. Belum ada setahun mungkin. 

A3 : Pengalaman seru waktu jadi admin, sih, pas bagi-bagi giveaway. Liat antusias yang pengin kenal 
lebih jauh sama Nabila jadi semangat. 

A4 : Senangnya jadi admin bisa nambah temen yang sama-sama berjuang dukung idolanya. 

A5 : Dukanya jadi admin kalau yang RT dikit, wkwkwkw—gak ding. Belum ngerasain duka, sih. 

A6 : Harapan buat Hanabirra yang mau anniv semoga bisa makin solid dan bisa meet up setelah 
pandemi berakhir. Nanti aku jajanin snack Indomart, deh. 

A7 : Pesan untuk Nabirra, jalanin hal yang sudah kamu pilih dengan yakin. Jangan pernah merasa 
sendiri. 


A1: Perkenalkan, aku admin yang kelihatannya paling jarang ngobrol di grup, wkwk. 

Panggil aja GachaWangy. 

A2: Kurang lebih 5 bulan sejak tulisan ini dibuat. Kalau tugas, seringnya di bagian rekap 

semua medsosnya Nabirra, tapi sempet juga beberapa kali LR (Live Report). 

A3: Yang cukup berkesan ya waktu pertama kali LR (Live Report) karena waktu itu baru 

pertama kali LR jadi ngerasa cukup susah. Karena memang harus cari cara supaya LR tetep 

jalan, tapi kita juga masih bisa menikmati pertunjukkannya. 

A4: Semuanya, termasuk bisa kenal dan jadi bagian dari Hanabirra. 

A5: Karena tugas utama rekap jadi kadang agak sebel sendiri kalau telat ngerekap atau ada 

yang kelewatan, entah itu karena lagi ada kerjaan lain atau karena notif yang gak muncul. 

A6: Tetep solid dan selalu bisa jadi support system yang positif bagi Nabirra di mana pun ia 

berada. 

A7: Untuk saat ini cuma mau bilang terima kasih sudah banyak bekerja keras dari awal 

sampai saat ini. Tetap jadi diri sendiri aja karena banyak yang sayang dan ngedukung dari 
GachaWangy belakang. Sehat-sehat terus, ya... 


A1: Halo, aku Admin Ketchup, salah satu admin dari Hanabirra. 

A2: Untuk jadi admin baru sekitar 3-4 bulan, tugasnya biasanya sih nge-reply Nabila kalau lagi 
nge-tweet sama nge-tweet ucapan pagi, siang, dan sore ke Nabila, sih. 

A3: Serunya, menurutku, bisa godain Nabila tanpa tau itu siapa sih, hehehe. 

A4: Senengnya ya kalau menurutku karena tiap hari bisa mikirin kira-kira apa ya yang bagus 
untuk di-mention ke Nabila walau rata-rata gif aja, sih, atau pantun gombal yang biasa aku 
mention-in ke dia. 

A5: Menurutku, gak ada dukanya, sih, aku selama jadi admin Hanabirra, fun aja melakukan 
kegiatan-kegiatan apa pun itu. 

A6: Harapan untuk Hanabirra semoga bisa tetep kompak, deh, dan bisa mengantarkan Nabila 
menuju kelulusannya dengan baik. 

A7: Untuk Nabila, mau di mana pun kamu berkarir nanti, semoga menjadi orang yang terbaik di 
bidangnya. Jangan pernah lupa teman-teman ataupun orang yang mendukungmu di JKT48. 
Semoga public speaking-mu semakin berkembang dan dapat berguna di karirmu kedepannya. 
Jangan lupa untuk selalu berkabar di socmed, ya. Pasti kami bakal dukung kamu, kok, walau 


udah gak di JKT48. Yang terpenting, jangan pernah lupa sarapan dan doa ya, Dedek. Admin Ketchup 





01: Halo, perkenalan sedikit 
dong, kamu siapa? 

Hi, aku Kats! Atau @akibachans di 
Twitter :D 


02: Jadi, udah berapa lama kamu 
jadi admin Team Hanabirra? 
Tugasnya ngapain aja kalau 
boleh tahu? 

Udah hampir setahun jalan bareng 
sama Team Hanabirra! Kalo soal tugas, 
bisa dibilang aku seksi kebersihan(?), 
wkwk. Karena tugas utamaku itu 
bersih-bersih threads di Twitter (plus 
buat mini website di Carrd untuk archive 
Hanabirra), sekaligus bantuin guality 
check Zine, dsb. Selain itu, aku juga 
bantu support bikin logo Hanabirra, 
video, graphic, dan kontribusi Zine, 
sambil kadang-kadang bantu Live 
Report (LR) performance Nabirra di 
teater! 


03: Ada pengalaman seru nggak 
ketika kamu sedang bertugas 
jadi admin? 

Jujur, semua momen aku di Hanabirra 
seru semua, hahaha. Tapi, mungkin 
yang paling bikin deg-degan itu waktu 
diajak isi Podcast Kompas Ngidol untuk 
'promosiin'  Nabirra. Dari mulai 
persiapan,  ngobrol-ngobrol — santai 
sebelum recording, — sampai pas 
recording sendiri. Setiap  step-nya 
exciting banget karena itu pengalaman 
pertama aku jadi tamu di Podcast. 


04: Apa aja sih sukanya atau 
senangnya selama jadi admin? 
Menurutku, yang bikin nyaman dan 
senang di Hanabirra itu udah pasti 
anak-anaknya. Aku bahagia banget bisa 
ketemu orang-orang yang super kreatif 
dan sangat suportif mendukung 
Nabirra di JKT48. Nggak pernah ada 
drama atau berantem-beranteman— 
semuanya cuma mau melakukan yang 
terbaik untuk Nabirra, sambil sesekali 
melenceng ngomongin dunia 
perwibuan atau per-idol-an, wkwkw. 
Lalu, karena adanya Hanabirra juga aku 
didorong untuk belajar hal-hal baru. 
Dari yang tadinya nggak pernah sentuh 
tools video sama sekali, nggak pernah 
gambar digital, dan nggak ngerti cara 
bikin artikel Zine dan copy writing 
Twitter, sekarang aku udah bisa 
melakukan hal-hal itu! 


05: Sekarang sisi satunya nih, 
apa aja kira-kira dukanya atau 
sedihnya selama jadi admin? 
Huu, yang bikin aku paling sedih 
selama di Hanabirra itu keterbatasan 
waktu aku untuk berkontribusi lebih. 
Sering banget aku missed chat di grup 
atau japrian karena aku masih lembur 
di kantor, atau aku nggak sempet LR 
karena komitmen lainnya. Kalau udah 
begitu, aku selalu ngerasa bersalah 
sama anak-anak Hanabirra yang 
lainnya :( 


06: Kamu punya harapan nggak 
buat Hanabirra yang akan anniv 
satu tahun? 

Harapan aku cuma satu, sih, untuk 
Hanabirra: aku ingin Hanabirra tetap 
selalu ada, walaupun Nabirra udah 
ngga ada di JKT48 lagi. Nanti misalnya 
Nabirra ingin jadi VTuber (amin!) atau 
berkecimpung di bidang entertainment 
lainnya, kita masih bisa berbagi news 
dan dukung Nabirra dengan sepenuh 
hati. Semoga nggak terlalu muluk- 
muluk ya, hehe. 


07: Kalau untuk Nabirra, punya 
pesan-pesan spesial atau khusus 
nggak? 

Untuk Birracchu yang selalu lucu, 
semoga selalu ingat juga kalau Nabirra 
disayang banyak orang, ya! Terkesan 
klise, tapi menurutku sangat mudah 
untuk lupa kalau diri kamu apa adanya 
itu banyak yang suka dan sayang. 
Semua yang kita lakuin di Hanabirra itu 
supaya kamu dan banyak orang lainnya 
tahu kalau Nabirra itu layak disukai dan 
didukung. Aku sayaaaang banget sama 
Nabirra! Semoga perasaanku dan fans 
Nabirra yang lain tersampaikan ya, apa 
pun bentuknya. 





Kats 





01: Halo, perkenalan sedikit dong, kamu siapa? 
Halo, panggil aja aku Admin A, yang suka fangirling-an 
Nabirra ikemen mode dengan rambut berantakan dan 
ekspresi garang- (pas mode gemoy juga, sih), yang suka 
nge-tweet pakai bahasa Enggres, yang nge-tweet 
perfeksionis juga—harus sesuai EYD dan PUBEI, yang 
suka nge-RT dan like tweet netizen buat Nabirra, dan 
sering ngobrol sama netizen. 


02: Jadi, udah berapa lama kamu jadi admin 
Team Hanabirra? Tugasnya ngapain aja kalau 
boleh tahu? 

Dari zaman baru bikin akun Twitter Hanabirra, hehe :"D 
Aku admin global yang (sok) sibuk tiap hari alias aku 
sampai lupa juga ngerjain apa aja... Selain ngadmin, aku 
juga: 

- brainstorming isi Zine, nge-editor dan nge-layout Zine, 

- bikin desain poster, event, promosi, bday card, dkk: 

- promosi live streaming teater, VC, Live SHOWROOM, 
project Hanabirra, dkk: 

- yang bikin ucapan-ucapan ke member yang lagi ultah, 
graduate, naik team, event fanbase lain, dkk: 

- ngadain #AlasanOshiinNabilaGen9, #HanaMi, dkk: 

- bikin tweet #GuoteOnMonsterday tiap Senin, 

- apresiasi fanart dan karya-karya netizen: 

- Live Report teater, 

- rekap medsos: 

- Okk. 


03: Ada pengalaman seru nggak ketika kamu 
sedang bertugas jadi admin? 

Paling seru itu kalau lagi fangirling-an Nabirra bareng 
netizen, kyahahaha. Terus pas ada orang bikin fanart. 
Karena ku tak bisa gambar, jadi suka banget lihat karya 
mereka. Pada bagus-bagus, jadi terharu :”) 


04: Apa aja sih sukanya atau senangnya selama 
jadi admin? 

Sukanya, tentu saja jadi kenal banyak orang yang tertarik 
dan/atau suka sama Nabirra (walau mereka nggak tahu 
aku siapa, xixixi). Terus, aku juga jadi belajar banget soal 
copy writing, digital/social media marketing, desain, dan 
yang terpenting: bagaimana menjadi seorang admin 
yang baik, yang bener-bener belum pernah kupelajari 
sebelumnya. Sungguh pengalaman yang berharga :”) 





Admin A 


05: Sekarang sisi satunya nih, apa aja kira-kira 
dukanya atau sedihnya selama jadi admin? 
Dukanya itu kalau misal aku sendiri lagi sedih, nggak 
semangat, atau sakit, tapi harus tetap menyemangati 
Nabirra atau standby twitter. Biasanya kalau lagi begini 
aku minta tolong admin lain buat gantiin tugas. Oh, 
sama sedihnya—sebenernya aku rada gaptek, jadi 
kadang susah rekap postingan Nabirra di IG Story 
(terutama yang bentuknya video), ehe. 


06: Kamu punya harapan nggak buat Hanabirra 
yang akan anniv satu tahun? 

Nggak nyangka Hanabirra bisa berdiri dan bertahan 
sampai satu tahun. Dari follower-nya satu (Twitter pribadi 
aku doang) sampai sekarang hampir 400. Banyak project 
yang udah dibuat juga, baik project kecil maupun besar. 
Aku bangga sama anak-anak Hanabirra karena mereka 
semua bersemangat, kreatif, dan asik-asik. Mudah- 
mudahan setelah Nabirra lulus, kita masih saling inget 
dan ngobrol bareng. Sayang Hanabirra «3 


07: Kalau untuk Nabirra, punya pesan-pesan 
spesial atau khusus nggak? 

Hmmm pesan dariku... 

a) Jangan takut untuk bersosialisasi di medsos. 

b) Kita pernah melalui hal berat bersama dan kamu 
sangat hebat saat itu. 

c) Lalu, banyak pelajaran sudah kamu serap selama di 
JKT48. Jadi aku yakin kedepannya kamu pun akan bisa 
melalui banyak tantangan hidup, insyaAllah. 

d) Jangan lupa sering kasih kabar, ya, Dek, biar kami 
nggak khawatir dan masih bisa tahu kabarmu :”) 





ilustrator 


0I-tojo)l-Mof-allate Mere lguferuiloidke-xitelame late Miljuy Ke Luteja 


01: Halo, perkenalan sedikit dong, 
kamu siapa? 

Chris si Penguinwota :) Sengaja aktif di 
Hanabirra karena member-nya pada seru 
dan kreatif semua! 


02: Kamu pernah bikin ilustrasi, 
gambar, atau desain apa aja selama di 
Team Hanabirra? 

Pernah bikin cover pertama untuk Zine. 
Yang ini bukan fanbase Hanabirra, tapi 
sempet juga bikin ilustrasi T-shirt Gen 9 
buat Aliansi Gen 9 yang ada Nabirra-nya 
juga :) Oh ya, sama bikin ilustrasi The 
Admins yang ada di Zine volume ini. 


03: Kira-kira apa yang bikin kamu 
seneng bikin ilustrasi/gambar/desain 
seorang Nabila/Nabirra? 

Karena anaknya penuh karakter dan 
imajinasi! Seakan sudah sebuah karakter 
original sendiri. Belum lagi digabungkan 
dengan bakat suaranya yang cocok untuk 
jadi pengisi suara. 


04: Biasanya dari mana kamu dapat 
inspirasi dalam berkarya? 

Artbook, Pixiv, dan Twitter :) Malah tiap 
pagi nyalain komputer selalu download 
otomatis ilustrator favorit di Pixiv dan 


Iwitter, buat ngecek karya terbaru 
mereka. 
05: Kalau bisa dideskripsikan, 


art/design style kamu—yang jadi ciri 
khas—tuh seperti apa? 

Sebenarnya banyak, keseringan ganti style 
malah nggak berkembang, wkwkwk. 
Kadang agak realis seperti manga seinen, 
kadang ilustrasi thick paint seperti galge. 
Tapi, tujuan utama, sih, buat selevel 
dengan Kishida Mel-sensei (Atelier Series, 
Hanasaku Iroha) atau jadi mangaka 
dengan art style, seperti Naoki Urasawa 
(Master Keaton, Yawara). 


06: Ke depannya, kamu mau coba 
art/design yang yang kayak gimana 
untuk Nabila/Nabirra? 
Mau bikin seperti 


karya Fly-sensei, 


terutama karya beliau yang berjudul After 
Dark. 





07: Kamu punya harapan nggak buat 
Hanabirra yang akan anniv satu tahun? 
Semoga mengundang lebih banyak lagi 
fans yang emang suka berkreasi. Apalagi 
Nabirra sendiri cocok banget untuk 
dipromosikan di komunitas "ekonomi 
kreatif", beda dibanding member JKT48 
lain. 


08: Kalau untuk Nabirra, punya pesan- 
pesan spesial atau khusus nggak? 
Layaknya Nabirra yang tumbuh dan 
berkembang bersama fans, kami pun juga 
tumbuh dan berkembang bersama idol. 
Ada yang kemampuan gambarnya jadi 
lebih bagus karena sering bikin fanart idol, 
ada yang jadi lebih sehat karena ikutan 
wotagei, ada pula yang sesederhana 
terinspirasi untuk mengawali hari-harinya 
lebih semangat. Itulah kekuatan Nabirra 
yang sebenarnya! 





SN 


CHRIS 
THE ILLUSTRATOR 


@penguinwota 


01: Perkenalan sedikit dong, kamu 
siapa? 

Halo! Aku LazzyPotato yang jarang up 
gambar soalnya lazy alias salam kenal :" 


02: Kamu pernah bikin ilustrasi, 
gambar, atau desain apa aja selama di 
Team Hanabirra? 

Aku pernah bikin cover zine Hanabirra 
yang Kocchi Muite, Nabirra! Vol. 2, di mana 
aku pas bikin gak tau bakal jadi cover zine, 
www. Terus aku juga bikin avatar Twitter 
buat /ast project dan merch. 


03: Kira-kira apa yang bikin kamu 
seneng bikin ilustrasi/gambar/desain 
seorang Nabila/Nabirra? 

Nabirra itu 'gambarable' soalnya, kayak 
karakter anime. Rambutnya khas banget, 
terus lucu banget, suka, jadi mood kalo 
gambar dia tuh. 


LAZZYPOTATO 
THE ILLUSTRATOR 


@LazzyPotato 


04: Biasanya dari mana kamu dapat 
inspirasi dalam berkarya? 

Biasanya dari hal-hal yang aku suka, misal 
idol, anime, manga, atau apa pun, sih. 


05: Kalau bisa dideskripsikan, 
art/design style kamu—yang jadi ciri 
khas—tuh seperti apa? 

Hmm... mungkin warna sama bagian 
wajah, deh. 


06: Ke depannya, kamu mau coba 
art/design yang yang kayak gimana 
untuk Nabila/Nabirra? 

Aku pengen coba gambar dia dengan 
layout cover majalah atau komik, sih. 









07: Kamu punya harapan nggak buat 
Hanabirra yang akan anniv satu tahun? 


Oh ya, selamat satu tahun, ya, 
Hanabirra!!! Harapannya, semoga bisa 
terus sukses dan Nabirra sama Hanabirra 
bisa terus dikenal. 


08: Kalau untuk Nabirra, punya pesan- 
pesan spesial atau khusus nggak? 

Buat Nabirra tetap semangat, ya! Ngeliat 
kamu berkembang bikin seneng dan bikin 
termotivasi juga. Pokoknya aku dukung 
kamu terus :) 







01: Perkenalan sedikit dong, kamu 
siapa? 
Halo, aku Faffa. 


02: Kamu pernah bikin ilustrasi, 
gambar, atau desain apa aja selama di 
Team Hanabirra? 

Umm... pernah buat desain poster video 
call. 


03: Kira-kira apa yang bikin kamu 
seneng bikin ilustrasi/gambar/desain 
seorang Nabila/Nabirra? 

Hmm apa, ya. Karena Nabirra punya 
banyak konten menarik yang bisa 


dijadikan bahan untuk desain mungkin. 


04: Kalau bisa 
art/design style kamu—yang jadi ciri 
khas—tuh seperti apa? 

Warna! / can say it proudly kalau ciri khas 
punyaku mungkin dari segi warna. Aku 


dideskripsikan, 


suka pakai warna-warna cerah yang 
biasanya dikombinasikan sama earth 
color. Untuk background, jujur malah 
minimalis karena lebih suka pakai 


tambahan clip art untuk desain. 


05: Ke depannya, kamu mau coba 
art/design yang yang kayak gimana 
untuk Nabila/Nabirra? 

Ingin coba sesuatu yang beda, mungkin 
yang ada di luar comfort zone. 


Jumat, 25 September 2020) 
». Sei Kk 2015 - 113 MB 
".. Let's talk in a video call with me! 





06: Kamu punya harapan nggak buat 
Hanabirra yang akan anniv satu tahun? 
Semoga Hanabirra semakin kompak. Ah, 
wish for the best pokoknya! 


07: Kalau untuk Nabirra, punya pesan- 
pesan spesial atau khusus nggak? 

Halo, Dedek. Terima kasih sudah 
bergabung dengan JKT48. Berkat kamu, 
aku jadi kembali melirik JKT48 setelah 
ditinggal — oshi  grad dan belum 
menemukan oshi baru. Terima kasih juga 
karena sudah kasih konten-konten yang 
menarik dan menggemaskan di Twitter. 


FAFFA 
THE DESIGNER 


@yourseasaltfavo 





SARAH 
THE ILLUSTRATOR 


@fortunecukkie 








Sarah 

02: Kamu pernah bikin ilustrasi, gambar, 
atau desain apa aja selama di Team 
Hanabirra? 

Aku pernah bikin poster buat ucapan tahun 


baru 2021! Sama poster video call juga!! Terus 
cover zine ini, hehe :D 


03: Kira-kira apa yang bikin kamu seneng 
bikin ilustrasi/gambar/desain seorang 
Nabila/Nabirra? 

Rambutnya sih, modelnya lucu!! Terus gak tau 
kenapa gambar  Nabirra itu  kayak-- 
AAAAAAAA lucu dan senang aja gitu -v-)b 


Inspirasi, ya... biasanya sih Pinterest! (dan 
Nabirra sendiri). 


05: Kalau bisa dideskripsikan, art/design 
style kamu—yang jadi ciri khas—tuh 
seperti apa? 

Kalo dilihat-lihat, art style aku kayak selalu 
pakai eyeliner (T-T), dan coloring buat face-nya 
kubuat agak realis gitu, misal pakai make-up 
beneran (ada  contour,  gradient lips, 
eyeshadow). Kalo background, biasanya cuma 
1 warna doang :D 


06: Ke depannya, kamu mau coba 
art/design yang yang kayak gimana untuk 
Nabila/Nabirra? 

Aku pengen coba style baru! Buat chibi 
Nabirra dan coba lukis di canvas pakai acrylic 
paint. 


Waa, happy anniversary! Harapannya semoga 
keren terus, tetap semangat berkarya, dan 
jadi fanbase paling keren 5x) Terima kasih 
juga kakak-kakak Hanabirra yang baik banget 
sama aku, semoga sehat selalu! 


08: Kalau untuk Nabirra, punya pesan- 
pesan spesial atau khusus nggak? 
Tentunya Nabirra harus semangat terus, yaa! 
Apa pun pilihan masa depan nanti, semoga 
selalu bahagia dan dijalanin dengan enjoy! 
Jangan banyak stress-stress. Kurangin makan 
esnya... musim sakit! Jangan mager-mager 
kalau ingin ber-body seperti Jojo... 


# NabirraGaSaku 








# 
NabirraGaSa 
k 


SN 





"L-O-V-E Bang! Akan membuat hatimu doki-doki!" 





